





























































































































Dioedioeng garis
Adres loear
biasa........
Bahajanja besar
sekali.
Kalau soerat dari orang2 jang
berkasih-sajang alias bertjinta-
tjintaan, djangan heran, kalau
Dr. djoempai perkataan; mijn
lieveling — mijn schat — mijn engel 
enz. .., atau perkataan; kekasih¬
koe — djiwakoe boeah hatikoe —
tambatan njawakoe.
Tetapi kalau soerat jang di¬
adreskan kepada Redactie
soerat-soerat kabar, perkataan2
jang begitoe, sangat berbahaja se¬
kali. Soemboe mati berba¬
haja.
Pertjajalah Nonja-Nonja dan
toean toean !
Lebih selamat orang memelihara
12 ekor singa galak, dari pada
menerima atau menjimpan soerat
jg sehebat itoe tentang boenjinja.
Banjak tjontoh, banjak kedjadian
sedjarah beroelang oelang mene¬
rangkan bahaja soerat demikian.
Diantara soerat2 jang banjak
Dr, terima, ada beberapa adres
jang soenggoeh berbahaja
boeat keselamatan Dr. Diantara¬
nja berboenji demikian:
Disadjikan kehadapan padoe¬
ka engkoe Hoofdredacteur si
tjantik manis
jang terjinta
„Penoentoen" di Batavia-C.
Sedikit lega dan senang hati
Dr. ini soerat datangnja dari
seorang laki-laki. Tjoba datang¬
nja dari seorang Nonja jang dje¬
lita, boleh djadi Dr. salah
wissel dan salah pasang karenanja.
Tahoekah Nonja-Nonja
....
sitjantik manis jang tertjinta?....
kalimat ini soenggoeh dalam
dan loeas sekali arti dan mak¬
soednja.
Oentoeng, —ja sekali lagi oen¬
toeng, kalimat ini menoeroet fa¬
ham Dr. jaitoe: jang tjantik ma¬
nis dan tertjinta itoe, boekannja
ditoedjoekan kepada Hoofdre¬
dacteurnja, melainkan speciaal
kepada „Penoentoen" nja.
Ada lagi
sepoetjoek soerat
jang paling hebat dan berbahaja
sekali adresnja, berboenji dimi¬
kian:
Dipersembahkan kehadapan
doeli toeankoe jang maha moe¬
lia, padoeka toean Kepala Si¬
dang Pengarang Kabar „Pe
noentoen" jang bersemajam de¬
ngan sentosa di Kroekoet 99
Batavia-C.
Maloe benar Dr. menerima
soerat jang semoelia, dan
sechidemat itoe, djoega da¬
tangnja dari seorang laki-laki.
Kalau datangnja dari fihak
Nonja-Nonja, soerat jang begini
moengkin orang menjangka ada
lain maksoed
....
Diharap djangan ada lagi jang
menoelis soerat jang adres (ala¬
mat) sehebat itoe. Siapa tahoe
nanti Collega-collega lain seperti;
Cloboth from Soeara Oemoem,
Chronos van Darmo Kondo.
Entjle ti Sipatahoenan, Pa¬
man Lengser dari Pertja Se¬
latan, Belati dari Perasaan
Kita. Bang Bedjat dari Pe¬
mandangan dan Oude Heer
dari Tjaja Timoer djadi berketjil
hati.
Dari sebab itoe, oentoek men¬
jegah bahaja. Dr. meminta
dengan sangat dan hormat ke¬
pada sekalian Nonja-Nonja dan
toean2 jang ada perhoeboengan
dengan Redactie atau Ad¬
ministratie „Penoentoen"
mesti pandai dan tahoe perbeda¬
an besar antara — Kepala Si¬
dang Pengarang „Penoentoen"
dengan Jang Maha Moelia
toeankoe baginda Soeltan
Dr. POESANG


Harga2 di Korting
paling tinggi 50pCt.
BOEAT OBRAL BALANS
TAON 1937.


Persediaan jang sanget tjoe¬


koep segala Bahan2 bagi
pakean Toean2 Njonja2
dan Anak2


Tjoema sampe tanggal


12 Februari 1938.


TOKO
„PASARSENEN"


PASAR-SENEN NO 159-159A. TEL. NO, 247 WELTEVREDEN.


Kabaran


Warta Penerbit
Berhoeboeng dengan ba¬
njaknja hari vrij jang tidak
disangka-sangka dalam ini
minggoe, pada hari mana
papierleveranciers masing-
masing ditoetoep, sedang
kita tak mempoenjai per¬
sediaan kertas; djadi ter¬
paksa dalam penerbitan
ini kali kita ada terlambat
2 hari.
Oentoek kedjadian ini
kita harap abonnes dan
adverteerders soeka mema¬
'afkan kirannja.


DO'A SEPANDJANG HARI.
Prinses Juliana ingin
mendapat Prinses,
Dari Nederland orang kawat¬
kan kepada B. N., bahwa Prin¬
ses Juliana telah menoelis
soerat kepada njonja Roel, iste¬
rinja adjudant dari Prins
Bernhard, seperti berikoet:
Akoe lebih soeka mendapat anak
perempoean, tapi Benno ingin
dapatkan anak lelaki, jang mana
akoe tahoe bahwa ini-poen ada
keinginannja sebagian besar dari
rahajat."
Prinses Juliana
bersalin.
Hari Senen tg, 31 Januari
1938. poekoel 9.47 pagi, (djam
Amsterdam), Prinses Juli¬
ana telah bersalin, sedang pada
hari itoe djoega poekoel 5.30 sore
djam Batavia), berdengoenglah
sirene jang menandakan bahwa
Prinses Juliana telah me¬
ahirkan seorang „PRINSES“,
jang dinamai. „Prinses Bea¬
trix Wilhelmina Arm¬
gard". Djadi dengan ini terka¬
boellah kiranja keinginannja
Poeteri Mahkota itoe.
Samboetan kita dari „Penoen¬
toen" haraplah pembatja periksa
di lain bagian.
WARTA BOEDI KE-
MOELIAAN.
5 baji bersamaan hari
lahirnja.
Menoeroet pendengaran kita,
bahwa pada tanggal 31 Januari
38, ada 5 anak baji jang dilahir¬
kan di Boedi Kemoeliaan jang
sama saatnja dengan kelahiran
jang menggirangkan
Sehingga Boedi Kemoeliaan
memberi persenan kepada anak
dan iboe jang menglahirkan itoe
beberapa pakain dan tempat ti¬
doer dengan compleet.
Poen kabarnja, dari seorang
njonja prof, telah menderma be¬
berapa pakaian, sa boen, poepoer
boeat anak baji disitoe dengan
compleet djoega.
Lebih djaoeh kita bisa kabar¬
kan, di Boedi Kemoeliaan dengan
memasang 350 lampoe penerang¬
an, nampaknja terang benderang,
disitoe diadakan pesta keramaian
jang sangat menggirangkan, ber¬
hoeboeng dengan menjamboet
kedatengan poeteri toeroenan
Oranje jang baroe dilahirkan,
Di palang doea, Jang Seng le,
djoega ada beberapa baji jang
dilahirkan dihari jang gembira
itoe,
HISTORISCHE-OPTOCHT
A LA PANDEGLANG.
Meskipoen telah diperdengar¬
kan beberapa protest dari ber¬
bagai bagai perkoempoelan kepa¬
da Gouverneur West Java, malah
sampai mendjadi pertanjaan di
Volksraad, en toch ini tjara
"speciaal" made in Pande¬
glang, telah dilangsoengkan
djoega.
Kita dari „Penoentoen“ hanja
bisa angkat „kopiah" sadja
dengan memboengkoek, atas ke¬
tabahannja hati kaoem iboe kita
di Pandeglang, jang dengan be¬
gitoe gagah-berani telah mela¬
koekan tjara jang begitoe ehem
althans djika menoeroet rasa
Ketimoeran disertai sedikit bisikan
dari kita: „Selamat madjoe ke
....be....
la...
kang!!"
Toenggoelah sampai Kemis
depan. (E. I. D.)
OUDHEIDKUNDIGE
DIENST MELEBARKAN SA¬
APNJA.
Memperloei semen¬
tara abiturienten
A.M. S. Indonesia
Dari fihak jang boleh diper¬
tjaja ada tersiar kabar, bahwa
djabatan kekoenoan (Ondheid¬


kundige Dienst di Koningsplein
Betawi) dalam pada waktoe jang
belakangan ini, berhoeboeng de¬
ngan maksoednja meloeaskan
pekerdjaan penjelidikan jang le¬
bih mendalam dimana-mana
akan poela memboeka sementara
tempat oentoek bekerdja bagi
pemoeda-pemoeda bangsa Indo¬
nesia jang serendah-rendahnja
ada mengantongi diploma A. M. S.
boeat dikerdjakan pada djabatan
penjeledikan dalam djabatan itoe,
dan moengkin mereka, itoe akan
bisa bertempatkan dimana-mana
tempat jang akan beroeroesan
dengan djabatan koeno itoe.
Kabarnja belandja permoela'an
f 40.— oentoek masing-masing
pemoeda-pemoeda itoe, biarpoen
demikian rendahnja tetapi ada
pengharapan besar bagi mereka-
mareka pelamar itoe. Sementara
anak-anak jang melamar peker¬
djaan itoe kiranja poen akan di¬
kirimkan ke Seberang.
Kalau benar warta itoe (jang
kita dapat tadi) maka adalah
soeatoe kesempatan bagi pemoe¬
da-pemoeda A.M.S., jang kini
beloem mendjabat pekerdjaan,
dan tidak mengetahoei dimana
ada lowongan jang pantas boe¬
at mereka itoe.
Kabarnja
Oudheidskundige
Dienst tadi masih mentjari 9
orang pemoeda lagi.
Siapakah diantara anak-anak
moeda lepasan A.M.S. tadi jang
kiranja soeka melamar pekerdjaan
ini, dan berapa djoemlanhja jang
akan beroentoeng itoe, itoelah
kita serahkan kepada mereka jang
lebih dahoeloe menjingsingkan
badjoenja.
Kita dari Penoentoen, hanja¬
lah toeroet berdoa sadja,
Moelah-moelah kabaran jang
kita soentingkan ini ada poela
goenanja bagi oemoem
TOEAN DJOJOPRANOTO
Masoek stafredactie
„Penoentoen".
Moelai penerbitan ini kali,
toean Djojopranoto telah
masoek distaf-redactie „Penoen¬
toen".
Siapa ini toean tak perloe kita
terangkan terlebih oemoem me¬
ngatahoei siapa dianja.
K.B.I. TJABANG DJAKARTA.
Mengadakan demons¬


tratie dan Pasar
Derma.


Nanti hari Minggoe tgl. 6-2-38
moelai djam 8 pagi akan me¬
ngadakan demonstratie dan Pa¬
sar derma bertempat di Pergoe¬
roean Rakjat Kramat No. 174.
MEGOEBAH WAKTOE
BEKERDJA,
Tersiar kabar bahwa moela
tg. 1 Februari Nillmy telah me¬
ngoerangi djam bekerdja dari pe¬
gawai-pegawainja, dengan mana
sekarang penoetoepan kantoornja
dilakoekan pada djam 2 siang.
— Soeatoe teladan jang patoet
dipoedji.
DEPARTEMENT VAN ECO-
NOMISCHE ZAKEN
Akan ber-pers¬
ambtenaar sendiri.
Dalam beberapa waktoe jang
belakangan ini, dari pihak jang
roepanja ta' menjoekai pada
geraknja Persbureau Arta, ada
dikabarkan bahwa toean S. de
Heer bersama sama toean Para¬
da bekerdja keras oentoek men¬
dapatkan subsidie dari Departe¬
ment van Economische Zaken,
bahkan adapoela seorang nasio¬
nalis, sebagaimana kita soedah
wartakan sementara minggoe la¬
loe, —jang seberapa dapat akan
merintangi aksie Arta itoe; sebe¬
rapa djaoehnja kebenaran warta
itoe kita ta' dapat menerangkan,
tjoema apa jang kita sekarang
bisa pikirkan, jaitoe, bahwa pe¬
kabaran tentang subsidie kepada
Arta itoe
roepanja tidak benar.


Masakan
Departement van 
Economische Zaken masih mem¬
perloei kekoeatan tenaga pers
dari loearan, sedangkan oemoem
mengetahoei, bahwa Pemerintah
tentoe tidak koerang djalan
oentoek mengadakan persvoor¬
lichtingsdienst istimewa oentoek 
djabatan
Economische Zaken 
sendiri kalau sadja maoe.
Demikian halnja dengan berdi¬
rinja Persvoorlichtingsdienst jang
diadakan oleh Pemerintah de
ngan kekoeatan tenaga sendiri,
jaitoe dengan pimpinan Datoek
Toemenggoeng. 
Bermoela kita poen masih me¬
rasa sangsi akan halnja pekabaran
ang tersiar doeloean tentang Arta
akan menerima subsidie—, tetapi
sekarang kita tidak bisa memper¬
tjajai jang Pemerintah akan ber¬
tindak begitoe.
Lebih-lebih berhoeboeng de¬
ngan actiefnja Departement E.Z.
tadi jang baroe baroe ini soedah
djoega mengangkat seorang ambte¬
naar boeat oeroesan Cooperatie
tetapi kabarnja teristimewa oen¬
toek kepentingan Roepelin (?)
kita poen tidak moedah memper¬
tjajai, kalau Economische Zaken
ta' dapat berdaja sendiri memilih
tenaga dari badan-badan Peme¬
rintah sendiri, sehingga terpaksa
mesti mentjari kekoeatan tenaga
dari loearan, teroetama seorang
bangsa Europa partikelir jang
dimaksoedkan boeat mendjadi
penjoeloeh bagi Economische Za¬
ken itoe dan spesial boeat pers.
Apa jang sekarang kita dengar
adalah menjenangkan, sebab ada
kabar angin tersiar, bahwa De¬
partement van Economische Za¬
ken itoe akan mengangkat seorang
Hoofdredacteur bangsa Indonesia
dari djabatan Volkslectuur, oen¬
toek mendjadi Pers ambtenaar
boeat dienstnja. Pilihan itoe ra¬
banja ada djatoeh atas toean
„Soetan Pamoentjak" jg. terke¬
nal sebagai salah satoe dari
redacteur bangsa kita jang tjakap
boeat pekerdjaan itoe.
Kalau benar warta jang kita
dapat ini, maka sekarang kita
mengarti soenggoeh2, bahwa Pe¬
merintah sedang asjik bekerdja
oentoek mengisi segala leem¬
ten dalam djabatan Gouverne¬
ment jang tidak boleh didiamkan
sadja, sekiranja dengan giat Pe¬
merintah maoe beroesaha oentoek
memadjoekan negeri dengan anak
rajatnja.
Pada
pendapatan kita, adalah
pilihan jang djatoeh atas dirinja
toean Soetan Pamoentjak itoe.
tidak salah lagi, memang djitoe,
karena dalam oeroesan Pers, kita
mengetahoei bahwa toean S. P.
itoe boekanlah seorang Ambtenaar
jang kepalang- tanggoeng adanja.
Moedah moedahan, djika benar
pengangkatan toean S. P. itoe
dalam djabatan Departement van
Economiskhe Zaken, E.Z. selan¬
djoetnja dapat menoentoen rakjat
dengan pertoeloengan pers dan
kabaran2nja jang penting bagi
pendoedoek Indonesia (Dj.)
PERHOEBOENGAN DAGANG
INDONESIA-JAPAN.
Aneta kabarkan pada Sin Po.
Sesoedahnja pembitjaraan Ne¬
derland-Japan, jang dimoelai
pada beberapa tahoen berselang,
telah membikin diadakannja
„Hart-Ishiwa Agreement," ten¬
ang perhoeboengan antara ex¬
porteurs Belanda di Japan de¬
ngan Associatie Exporteurs
Japan, jang masih beloem dapat
dibereskan, sekarangpoen telah
ditetapkan dalam satoe agree¬
ment jang dinamai „Van Mook¬
Kotani Agreement," dengan mana
pembitjaraan Nederland-Japan
jang dahoeloe dimoelai, telah
berachir seanteronja, dengan me¬
moeaskan kedoea belah fihaknja.
Tentang ini bisa dikabarkan
bahwa dengan officieel tidak
akan disiarkan apa2, oleh kare¬
na itoe agreement2 akan diki¬
rim ke Den Haag dan Tokyo.


OEROESAN APA INI?
Administrateur Ma¬
doera Tram memang¬
gil satoe pegawainja.
Dari Madoera toean I. D. pem¬
bantoe kita speciaal menga¬
barkan, jaitoe berhoeboeng de¬
ngan artikel dalam Penoentoen
tanggal 20 Januari '38 jang ber¬
kepala „Pegawai Madoera Tram
Moelai Bergerak", maka Admi¬
nistrateur Madoera Tram tgl.
31-1-'38. memanggil seorang pe¬
gawainja menanjakan, siapa itoe
pembantoe „Penoentoen“
jang
didjawab oleh itoe pegawai
tidak tahoe.
Roepa-roepanja artikel dalam
Penoentoen itoe, tidak menje¬
nangkan hati Administrateurnja
malah dikatakan olehnja, segala
peratoeran jang berlakoe seka¬
rang di Madoera Tram, itoe se¬
mata mata dapat order dari jang
lebih tinggi.
Jang mengherankan kita, ialah
itoe Administrateur melarang pe¬
gawai jang dipanggilnja itoe,
tidak boleh berdjalan lebih dari
5 K.M. dari Standplaatsnja kalau
tidak dagat izin dari Chef ; itoe
ada apa sih?
sebih djaoeh bisa dikabarkan,
di Kamal 28-29 Januari '38 soe¬
dah diadakan pertemoean oleh
Comite oentoek mendirikan tja¬
bang P. P. S. T. disaman.
-Hidoeplah PPST. di Madoera!
ORGANISATIE BAROE.
Atas initiatiefnja toean-toean
Tengkoe Abdul Hamid c. s. di
Palmerah 6 telah didirikan satoe
organisatie dari koetsir sado,
deeleman dan toekang gerobak,
dengan bernama „Persatoean
Boeroeh Kendaraan Indonesia"
jang disingkatkan djadi P.B.K.I.
jang bertoedjoean oentoek mem¬
bela dan memperbaiki nasib
dari koetsir-koetsir sado, deele¬
man dan toekang grobak jang
memang pada ketika ini sangan
boeroeknja.
Bestuur dari P.B.K.I telah me¬
njerahkan pemberitahoean tentang
berdirinja itoe kepada H. P. B
P.I.D. dan Wijkmeester.
Lebih djaoeh ada dikabarkan
bahwa nanti boelan Februari
1938 Batavia (Djakarta) akan
dibikin sebagai poesat dari
P.B.K I., sedang Palmerah akan
dibikin seperti afdeeling, se¬
mentara oleh beberapa pembang¬
toenja akan dipropagandakan
di Gang Karet, Djembatan-Lima,
Pasar-lkan, Tandjong-Priok, Ke¬
majoran dan Mr. Cornelis,
soepaja disana djoega bisa men¬
dapat perhatian.
Soesoenan bestuur ketika ini
terdiri dari toean-toean: Teng¬
koe Abdul Hamid Ketoea, Si-in
Penoelis, Amat Bendahari, se¬
dang toean-toean Salim, Nawi,
Ta'ba Amat, Pi-i Mesir dan
Sisaal, pembantoe.
ORANG GENDOET ADOE
LARI.
Goena Amal-Tiongkok, nanti
hari Minggoe tg. 6 Februari.
dalam Pasar Malam di Jaarbeurs
Bandoeng, akan diadakan per¬
lombaan lari antara orang2
Tionghoa jang berbadan gen¬
doet, jang mana tentoe sadja
perlombaan jang djarang terdja¬
di ini, akan mendapat koendjoe¬
gan sepenoehnja.
NOESA KAMBANGAN
Berhoeboeng dengan ditam¬
bah banjaknja orang boeian
di Noesa Kambangan mendjadi
10 000 orang, dimana dikerdja¬
kan dalam peroesahaan rubber
negeri, maka ada dipikirkan
keperloeannja oentoek, menam¬
bah pimpinannja orang2 itoe;
dengen seorang directeur lagi
jang mana djika chal itoe terdja¬
di, maka di Noesa Kambangan
akan ada tiga orang directeur


dibawah pimpinan seorang Hoofd
directeur (S.O.)
HOTEL JANG MENJE-
NANGKNAN.
Jang selaloe dapat
perhatian.
Dilain bagian kita ada moeat
advertentie dari „Hotel en Pen¬ 
sioen Hino Maru" di Prins
Hendrikstraat No. 11 Medan,
telef. No. 666, salah satoe Ho¬
tel jang soedah lama terkenal.
Letaknje di tengaeh Kota, roe¬
mahnja gedong, memoedahkan
segala perhoeboengan. Lajanan
sopan, tempatnja bersih, hawanja
njaman dan menjegarkan bagi
penoempang, tariefnja ditang¬
goeng menjeuangkan, dari f1.50
sampai f 2,50.
Bagi penoempang jang dengan
anak dan isterinja, tidak oesah
koeattir. Sedia makanan, dengan
harga boleh berdamai, sehingga
betoel2 memoeaskan.
Sebab terkenal dan soedah di
ketahoei kebenaran jang Hotel
terseboet dapat memenoehi dan
memoeaskan sekalian penoem¬
pangnja, sehingga tak perloe di¬
adakan djongos mendjempoet
penoempang jang datang dipela¬
boehan dari mana mana tempat.
Sebeloem orang mentjapai tem¬
pat (Hotel) bila pergi ke Medan,
kita persilakan memilih tempat
terseboet diatas.


Sport


N. I. V. U.
Selectie-Wedstrijden
Berhoeboeng dengan hendak
membikin Nederlandsch-Indisch¬
elftal maka di Herculesterrein
(Decapark) akan diadakan per¬
tandingan;
SAPTOE, 5 FEBRUARI
West-Java Elftal — Midden Java
Elftal
Scheidsrechter: M. DE VRIES
FOLTYNSKI
Grensrechter: J. VAN TIJN EN
B. MORREN
MINGGOE 6 FEBRUARI
Combinatie West- en Midden¬
Java Elftal. — REST
Scheidsrechter: Ir. NITTEL
Grensrechter: J. VAN TIJN EN
B. MORREN
N.B. Djika tanggal 5 Februari
toeroen hoedjan, maka pertan¬
dingan jang akan diadakan pada
hari itoe, akan digeser ke hari
Minggoe, sedang jang akan diada¬
kan pada tanggal 6 Februari,
tidak djadi.


MINJAK PAREM
DAN BALSEM


MERK


PALM-BOOM.


OBAT OEROET JANG PALING MANDJOER
BOEAT POESING, ENTJOK [RHEUMATIEK], BENGKAK, dll.


Bisa dapat beli diantero tempat,
dan pada Hoofd-depot
SOUW HAN JAM:
Gang Djati-Baroe No. 61
(Tanah Abang) Batavia-Ctr.


CLICHEFABRIEK


NAGATO
NAAMPLATEN
CLICHE'S
NAAMBORDEN
INSIGNE'S
EMBLEMEN TEEKENINGEN
MOLENVLIET W STEMPELS No64 TEL 623 BT


HOTEL EN PENSION
HINO MARU
Prins Hendrikstraat No. 11 Tel. 666 MEDAN
Satoe satoenja Hotel-pension jang bersih...
Sedang tariefnja ditanggoeng menjenangkan.


BUITEN¬
RECLAME'S
BIOSCOOPPLAATJES
RECLAME¬
TEEKENINGEN
-ONTWERPEN
CLICHE'S 
ENZ:
Jipco
RECLAME's
MOLENVLIET W. 77
BATAVIA - C


BAT.


1899






























































































































































































